
UPAYA BE 

UNTUK INDONESIA SEJAHTERA 


Direktur Bina Lini Lapangan 

Drs. Wahidin, M.Kes 







Outline Penyajian 



• Kerangka Pikir 

• Pengertian dan Tujuan 

• Penggorganisasian 


Implementasi/intervensi program 
Indikator Keberhasilan 


►-i h i i jhU j .. 


1 r _ 'Sr- 

• Evaluasi dari Puslitbang KB & KS 

' ^ - * 

“ " * ''r *■ 

• Contoh beberapa keberhasilan Kampung KB 


• Kunci keberhasilan 

L ' —j 

_ -j 



k 


Arah kebijakan 

Proses pengembangan strategi Advokasi Kampung KB 
Mekanisme Pengelolaan 
Kampung KB Percontohan 


y 



















Kerangka Pikir 


• 64 Persen desa di Indonesia 
termasuk desa sangat 
tertinggal dan desa 
tertinggal 

• Jumlah Penduduk miskin 
masih tinggi (11,13 Persen) 
dan lebih banyak di 
perdesaan 

• Rata-rata Lama sekolah 
Indonesia 7,9 Tahun 

• Angka kelahiran usia 15-24 di 
masih tinggi, khususnya di 
daerah perdesaan 

• Banyaknya jumlah balita 
yang stunting di Indonesia 
(Riskesdas- 2013) 



Untuk 

mengatasinya 

perlu: 


• Komitmen bersama 

• Pendekatan kewilayahan 

• Berbasis keluarga 

• Partisipasi masyarakat 



N 

Presiden 
mengamanatkan 
perlu upaya kreatif 
dan integratif 
untuk peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Beyond fomily 
ploning 

bermula dari 
daerah dan desa J 


Masalah 


Kampung KB 




















r 


KAMPUNG KB MENJADI 

NEW BRANDING 



1. DI BAWAH ARAHAN PRESIDEN YANG KUAT KAMPUNG KB DIJADIKAN MODEL 
STRATEGIS UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM KKBPK MENJANGKAU SELURUH 
KELUARGA DENGAN MEMBERI PRIORITAS KEPADA DESA/DAERAH TERTINGGAL 
PERBATASAN DAN KEPULAUAN SERTA DAERAH KUMUH & PADAT PERKOTAAN 

2. MENGEMBALIKAN SEMANGAT PROGRAM KKBPK 






KAMPUNG KB 



KOMITMEN 



1. PILAR LAYANAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN: (I) PELAYANAN TEKNIS 
KESEHATAN S KESEJAHTERAAN, [T) PERBAIKAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN B 
INFRASTRUKTUR KESEHATAN B EKDNOMI; (S) PRDGRAM PENDIDIKAN, 
PENGASUHAN S PEMBERDAYAAN 

2. PILAR LAYANAN KKBPK: (!) KEPENDUDUKAN; (2) KELUARGA BERENCANA DAN; 
(3) PEMBANGUNAN KELUARGA 

S. PILAR KEMITRAAN: KEMENTRIAN/LEMBAGA; SWASTA DAN LSM/LSDM; DAN 
MASYARAKAT 

4. PILAR PENGELDLAAN: (I) PERSIAPAN B PENGORGANISASIAN; (2) PELAYANAN B 
INTERVENSI; (S) PELAPDRAN B PEMANTAUAN 




i 


REGULASI 

INPRES, PERMEN/KA, 
PERDA KAB/KOTA & MOU 






















r 

PENGERTIAN 

KAMPUNG KB 

Satuan wilayah setingkat desa 
dengan kriteria tertentu 
dimana terdapat keterpaduan 
program KKBPK dan 
pembangunan sektor terkait 
dalam upaya meningkatkan 
kualitas hidup keluarga dan 
masyarakat 



Program 
KB KR 


Program 

Kependuduk 

an 


Program 

PK 


Limas 

Sektor 


Lintas 



Sektor 

^ /T* 

i 


Lintas 

Sektor 


Lmias 

Sektor 


r 



1. KRITERIA PROGRAM 


2. KRITERIA WILAYAH 


KRITERIA 

PEMBENTUKAN 
KAMPUNG KB 



* Jumlah Keluarga Pra sejahtera di 

atas rata-rata tingkat desa dimana 
kampung tersebut berada. 

* Jumlah peserta KB di bawah rata- 
rata pencapaian peserta KB 
tingkat desa dimana kampung 
tersebut berlokasi. 


• Kumuh 

• Pesisir/Nelayan; 

• Daerah Aliran Sungai (DAS); 

• Bantaran Kereta Api; 

• Kawasan Miskin (termasuk Miskin 
Perkntaan); 

• Terpencil; 

• Perbatasan; 

• Kawasan Industri; 

• Kawasan Wisata; 

• Desa Stunting 

• Padat Penduduk. 

3. KRITERIA KHUSUS 

• Masalah Kapandudukan lainnya 
yang didukung oleh Data Sektoral 






TUJUAN 

DAN 


MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP KELUARGA 
& MASYARAKAT melalui: 


STRATEGIS 

PENGELOLAAN 

KAMPUNG KB 


1. Mendekatkan pelayanan program 
KKBPK dan pelayanan dasar 

2. Penguatan 8 fungsi keluarga; 

3. Partisipasi aktif masyarakat; 

4. Pembangunan yang terintegrasl 
lintas sektor. 


r 



/JmN 

kkb 


MANFAAT YANG DIHARAPKAN: 



□ Masyarakat ^ pusat perhatian dan intervensi kegiatan lintas 
sektor ^ meningkatkan kesejahteraan masyarakat 


□ Pemerintah Daerah ^ Mempercepat pembangunan dan 
perkembangan daerah 


□ Lintas Sektor ^ wadah implementasi kegiatan dan 
percepatan capaian program 


□ BKKBN ^ percepatan capaian program KKBPK 




I-"’I 




























• Pelindung/Penanggung Jawab: Gubernur 

• Penasehat: Forkompinda 

• Ketua: Sekda/Asisten /Bappeda 

__ • Sekretaris: Perw BKKBN/OPD KB Prov 

• Anggota: OPD/Sektor terkait/PKK 

• Pelindung/Penanggung Jawab 

• Bupati/Walikota 

• Penasehat: Forkompinda 

-► • Ketua : Sekda/Asisten/Bappeda 

• Sekretaris: OPD KB 

• Anggota: OPD/Sektor terkait/PKK 

• Pelindung/Penanggung Jawab: Camat 

• Penasehat: Forkompinda/Kec 

• Ketua: (sesuai kebutuhan) 

• Sekretaris: (sesuai kebutuhan) 

• Anggota: Sektor terkait/ PKK 


PENGORGANISASIAN 
KAMPUNG KB 



• Pelindung/Penanggung Jawab: Kepala 
Desa/Lurah 

• Penasehat: BPD/Kei, LPM, Ka TP PKK 

• Ketua: Tokoh Masyarakat 

• Sekretaris: Pilihan masyarakat 

• Bendahara: Pilihan masyarakat 

• Seksi-seksi: Pilihan masyarakat 

• Seksi Keagamaan, Seksi Pendidikan, Seksi Kes 
Seksi Kasih Sayang, Seksi Sosial Budaya, Seksi 
Perlindungan, dan Seksi Pelestarian 











r PERAN POKJA 

• Forum lintas saktDr yang memiliki kesamaan persepsi tentang penduduk sebagai subjek dan Dbjek 
pembangunan bangsa, serta keluarga sebagai pondasi pertama dan utama dalam upaya pengubahan 
bangsa; 

• Mengadvakasi penentu kebijakan tentang pentingnya pengelolaan program KKBPK (penduduk) sebagai 
salah satu penentu tercapainya program pembangunan sektor lain maupun pembangunan wilayah; 

• Memfasilitasi terselenggaranya program KKBPK yang terintegrasi dengan program lintas sektor di 
Kampung KB; 

• Memotivasi lintas sektor dan masyarakat untuk melakukan perubahan secara bersama-sama menuju 
masyarakat sejahtera; 

• Membina dan mengevaluasi pelaksanaan program KKBPK khususnya di Kampung KB. 


r 


INTERVENSI PROGRAM KEGIATAN KKBPK DAN LINTAS SEKTOR MELALUI PENDEKATAN 8 
^ FUNGSI KELUARGA 




AGAMA, 
REPRODUKSI, 
KASIH SAYANG, 
PERLINDUNGAN, 
PENDIDIKAN, 
SOSIAL BUDAYA, 
EKONOMI, 
PELESTARIAN 
LINGKUNGAN 


Program Pembangunan 

Lintas sektor 

(Fisik & Non Fisik) 













PERAN BKKBN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DI 
KAMPUNG KB, MELALUI KEGIATAN KKBPK: 



1. Kegiatan Bidang Kependudukan 

a. Memberikan pemahaman kepada pokja Kampung KB tentang masalah 
kependudukan sebagai hasil pemetaan data penduduk yang dapat dijadikan 
dasar dalam penyusunan rencana kerja; 

b. Melaksanakan pendidikan kependudukan kepada masyarakat; 

c. Membimbing pokja dan Pendamping Kampung KB membuat sebuah 
perencanaan program KKBPK dalam upaya pengintegrasian dan penyerasian 
dalam APBDes /Kel dan RKPDes/Kel. 

2. Kegiatan Bidang KBKR 

a. Memastikan ketersediaan alokon; 

b. Memberikan informasi & konseling tentang alternatif pilihan kontrasepsi; 

c. Menyediakan pelayanan kontrasepsi 

d. Memotivasi dan membina keberlangsungan peserta KB 




PERAN BKKBN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DI 
KAMPUNG KB, MELALUI KEGIATAN KKBPK: (LANJUTAN) 


3. 


b. 


d. 

e. 

f. 


E kkb 4 




Kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) 

a. Meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak 
yang baik dan tumbuh kembang anak; 

Meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai tahapan perkembangan 
remaja, dan tips n trik menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi anak; 
Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang Kualitas hidup lanjut usia 
(lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia; 

Promosi 1000 hari pertama kehidupan (stunting); 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi remaja untuk tumbuh 
menjadi generasi sehat, cerdas dan ceria; 

Memberikan pembinaan, fasilitasi alat teknologi tepat guna (ATTG), dan 
akses permodalan, untuk peningkatan ekonomi keluarga 







r PERAN MITRA/LINTAS SEKTOR 

1. Mengisi berbagai kegiatan pembangunan di kampung KB, 
sesuai dengan program dinas/instansi. Kesamaan 
komitmen untuk membangun masyarakat di wilayah 
“legok” (lintas sektor yang aktif) 

2. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagaimana 
proposal yang diajukan (masyarakat yang aktif) 



Pelatihan Konseling KB 





PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA (PKK) DI KAMPUNG KB: 


10 Program PKK 


1. Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program 

a. Penghayatan dan pengalaman Pancasila; 

b. Keagamaan; 

c. Gotong royong. 

2. Pokja II sebagai pelaksana kegiatan program 

a. Pendidikan dan Keterampilan 

b. Pengembangan kehidupan berkoperasi 

3. Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program 

a. Pangan 

b. Sandang 

c. Perumahan dan tata laksana Rumah tangga 

4. Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program 

a. Kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup 

b. Perencanaan Sehat 



DUKUNGAN TP PKK UNTUK 
PELAKSANA KEGIATAN DI 
KAMPUNG KB 

1. Pokja I mendukung pelaksana kegiatan seksi: 

a. Kasih sayang; 

b. Agama; 

c. Sosial Budaya. 

2. Pokja II mendukung pelaksana kegiatan seksi: 

a. Pendidikan; 

b. Ekonomi. 

3. Pokja III mendukung pelaksana kegiatan seksi: 

a. Ekonomi; 

b. Perlindungan; 

c. Pelesarian Lingkungan. 

4. Pokja IV mendukung pelaksana kegiatan seksi: 

a. Pelesarian Lingkungan; 

b. Reproduksi 














DUKUNGAN ANGGARAN KAMPUNG KB 



2016 


2017 


2018 


A 

Pencanangan 
Kampung KB di 
514 

Kabupaten/Kot 
a @Rp lOjt 


■ Pencanangan 
Kampung KB di 7120 
Kecamatan @ Rp 10 
jt 

■ DAK BOKB Kampung 
KB di 514 

Kabupaten/Kota @Rp 
102jt 

■ Integrasi Kampung 
KB bersama Mitra 
Kerja 513 Lokus @Rp 
150 jt 


■ Pencanangan kampung KB di 6727 
desa @ Rp 10 jt 

■ Sosialisasi dan Pengembangan 
Program KKBPK di Kampung KB 
bersama Mitra Kerja di 312 Lokus 

■ DAK BOKB di 7160 Kecamatan , 

■ Kab DTPK @Rp lOOjt 

■ Kabupaten @ Rp 90 jt 

■Kota @Rp80jt 














DUKUNGAN SDM Lini Lapangan 


BKKBN 

• Jumlah PKB dan PLKB: 15.131 ^ rasio PKB terhadap jumlah desa 1:5 

• Jumlah PPKBD: 81.444 

• Jumlah Sub PPKB: 399.891 

Potensi SDM 

Dinas Kesehatan ^ Kader Posyandu, Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan Kader GERMAS 
Bapermas ^ Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa 
TNI ^ Bintara Pembina Desa (Babinsa) 

Dinas Sosial ^ Kader Pendamping Keluarga Harapan (PKH) 

Dinas Pertanian ^ Kelompok Wanita Tani (KWT) 

Dinas Kehutanan ^ Penyuluh Kehutanan 
PKK ^ Kader Dasawisma 
d st 



INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB 


kkb 



A. Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga: 

1. Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsinya secara optimal; 

2. Terbinanya kesertaan KB; 

3. Tersedianya pusat-pusat pelayanan KKBPK (BKB, BKR # PIK-R, BKL, UPPKS, 
Posyandu, dll) yang bersinergi dengan sektor lainnya dan dapat diakses 
keluarga dengan baik; 

4. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan poktan-poktan dalam 
rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

5 . Tumbuh dan berkembangnya "gotong royong" masyarakat dalam membangun 
Kampung KB. 

B. Sektor Pembangunan lainnya: 

Disesuaikan dengan sasaran/indikator kebehasilan yang 

disusun/ditentukan oleh sektor yang bersangkutan 







EVALUASI PERKEMBANGAN 



ia j a riun.fi 1 




Lt^N.litJGfr'N 




v/w w. b k*t b n. g o. «d 


|f ^bkkbnaftldsl 


@ litikkbnnfflcral 


Zi BKKBN 


2 TAHUN KAMPUNG KB 

KAMPUNG KB MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA SEJAHTERA 






STUDI EVALUASI KAMPUNG KB 
PUSLITBANG KB DAN KS 
2017 


No 

Variabel Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

1 

pembentukan Kampung KB 


2 

Pemanfaatan data yang bersumber dari Pendataan 
Keluarga (PK) 

hampir semua provinsi memanfaatkan data PK 

3 

Komitmen dan partisipasi Pemerintah daerah dan lintas 
sektor dalam pelaksanaan Program Kampung KB 

Cukup Baik, namun perlu tindak lanjut pasca penggalangan komitmen 

4 

Bentuk kegiatan yang ada di Kampung KB 

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB masing-masing 
provinsi masih didominasi oleh kegiatan KKBPK, sementara kegiatan dari 
instansi lintas sektor relatif terbatas. 

5 

Pembinaan dan penggerakan oleh pengelola program di 
wilayah Kampung KB 

Secara umum, pembinaan Kampung KB masih bersifat sektoral dan belum 
terjadwal dan belum terkoordinasi. 

6 

Dukungan sarana dan prasarana dalam Kampung KB 

Sarana yang ada di Kampung KB umumnya masih terbatas pada sarana KIE 
kegiatan KKBPK dan sarana KIE dari Kesehatan sementara sarana dari 
instansi lintas sektor lainnya tidak banyak ditemukan di Kampung KB 

7 

Pencapaian indikator program di wilayah Kampung KB 

Secara umum pencapaian program terutama indikator KKBPK di masing- 
masing Kampung KB tampak beragam. Kesertaan KB di Kampung KB di 
hampir semua Kampung KB cenderung meningkat, namun lintas sektor 
belum meletakan target program mereka di Kampung KB 

8 

Pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap 
Kampung KB 

Dari enam provinsi pada penelitian ini, tercatat 72 persen wanita pasangan 
usia subur pernah mendengar tentang Kampung KB, namun dari yang pernah 
mendengar belum semuanya berpartisipasi 














PERKEMBANGAN KAMPUNG KB DAPAT DIAKSES MELALUI APLI KASI 
KAMPUNG KB 


CO kampii n g fc b. b <kb n. g c .’d 'j ic sm 'p li ng kb/peta 


30.07.18 



Kampung KB Sebagai Wahana 
Pemberdayaan Masyarakat. 

— 1 -a M m ■ L'- -la.;, u I I -■ , kl - La. I 1 ■ -a . . ai' 

p-.p'-ji -i c^-i rkK“!\ iiMu £ r.-^T-Ti^-p-'tkji ■ j-.» ■■-s»— r - 4c«1 

Hcar’pyns iIei. r srij seti sl--s:s.?j y-is'J'T «D^K-ss-t ze ^-5-, stkSe; 
^cr-izJ: ilnryiaa zinuz^sbi Tii“.!4judStfln cz.il . ter 


JiL3|in txipjn: Mb 


i r r^v+-TFnn K 'im p ing V. K 


Fitur-fitur: 

■ Profil Kampung KB 

■ Profil Penduduk 

■ I ntervensi Kegiatan 

■ Perkembangan Program 
KKBPK 


71 persen dari 
8.492 

Kampung KB di 
Indonesia 
sudah 
terdaftar 
secara online. 


■ -JJ--.il I i VcrfbjsM 


I ikin J m 

<B>„ 


F^ippirc 


«i. 1 . 1 !,. 


- 


V- -« ^ 

- Hj II IU R l lrj fcl 




Inrlp** nl f 


•• j—. 4 V 1 i" 


* * 




■ ■■::: ::r-".,:n[i[r« ■»- sr : ■ -i—■ 





















Beberapa contoh keberhasilan Kampung KB 
dalam upaya pembangunan wilayah pedesaan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 



One Corporate 
One Village 


Kalimantan 

Timur 


KAMPUNG 

Maluang 


luang 

Kec, Gunung Tabu r, Kab. Berau 

Kampung KB Maluang 

sebagai; 

- Desa Ramah Anak, 

- Desa Siaga, 

- Desa Prima, dan 




W. 




lw ""' r -r*vol 

i0 AMrt> c ** 

Dukungan Anggaran: 



APBD 

DANA DESA 

KANTOR DESA fr 
POSYANDU 








Kampung KB Malang Rejo Kabupaten Sleman DIY 


Berkesenian 

Festival Gerobak Sapi 
Kesenian Jatilan 
Sholawatan 

Pendampingan UPPKS 

Makanan dan Minuman 
Kerajinan Rajut 
Hiasan Rumah Tangga 



Rumah Data KU 

Menjadi Pusat Pembelajaran 












BATU NISUNG 
Kab. SUMBAWA NTB 



Tanaman Hydroponic 
Taman Keluarga 
Bedah Rumah 
Perbaikan Lingkungan 

Output: 

- Menjual Sayuran 
Hydroponic 
Desa Wisata 




















KAMPUNG 

Kota Bengkulu- Prov. Bengkulu 



• Penataan Lingkungan 

• Pembangunan Dermaga 

• Pembebasan Tanah 

• Asuransi Nelayan 

WISATA 
KAMPUNG KB 












KAMPUNG KB KELURAHAN PANAMPU 
KEC. TALLO -MAKASAR 



- Penataan Lingkungan 

- Bedah Rumah 

- Bedah Warung 

- Pemasangan Lampu 
tenaga Matahari 


Kampung Wisata 















■jnuu>^^ irnri#,i. m ■n±n*u'iFTb 


AU pilf' 


d u u i % 




HINHIH 


'■ ■■fimkimri ^hiiuru Hm >.B|x 





Lokasi Kunjungan 
Kampung KB 


Kampung KB Dawan 
Kaler 

Kab. Klungkung 


http://kampungkb.bk 

kbn.go.id/kampungk 

b/profile/1781 






























* * 


BkkbN 


KUNCI KEBERHASILAN 
PENGELOLAAN KAMPUNG KB 




1. Komitmen dari pemerintah daerah dan pengelola program 

2. Pemanfaatan data dalam mengetahui peta masalah dan 
potensi desa 

3. Partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan prioritas 
masalah, rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan 
monev kegiatan dan hasil kegiatan 

4. Integrasi lintas komponen dimulai dari: 

> Pembentukan Pokja 

> Penentuan Masalah 

> Penentuan target berdasarkan masalah 

> Pembuatan rencana kerja 

> Penggerakan masyarakat 

> Monev 

4. Monev dan pembinaan 



ARAH KEBIJAKAN 

& 

MEKANISME PENGELOLAAN 






00 

H 

O 

CM 



< 

m 

LU 




< 

Q 

< 



P^nggiripan 

P^gefiea*isn 

Penduduk 


Pf nggarapan 
Ptembairgunari 
lain 


f' rnncf rapuA 
*BKf! 


Stunting 


^AfPuNG^ 


KtadhiUn 


pfiiiSMFidiri 
J'eridjdlk jji 


tml*] 1 kmiuiul 


r 


1 

F -p 

i 

cfj^yrtaqMi 

JnflJiiiuBar 
1 lUliljj 

it 1 

l 

L 


A 


r 


,1 

u 

ptifjgirflpjj 

3P"i|i nn^nny 
KcllJiltfl 

■ 1 

i 


r 


A 

' 

M 


1 '^riLTjis.rijii 

'rmhind^rfi 

Z] 

. 

n KI 'I |: IJd IL ■ 

HiTlIrtiiur!^ 

ifi J 



* 


Pembentukan Kampung KE^^B 
di desa sangat tertinggal, ^ 
yang diarahkan pada 1600 
Desa Stunting 


Integrasi Kegiatan Internal 
lintas bidang dan Program 
Lintas Sektor untuk 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan menagani 
kasus Stunting 

Pendekatan 8 Fungsi 
Keluarga dengan Program 
1000 H PK 





PR0GRAM2 BERBASIS DESA/KELURAHAN DI BERBAGAI K/L 
BERPOTENSI DISINERGIKAN DENGAN KAMPUNG KB 



1. Kampung KB (BKKBN), 

2. Desa Mandiri, Desa Sehat(Kemendes 
& PDTT), 

3. Desa Sejahtera Mandiri (Kemensos), 

4. Desa Tangguh Bencana (BNPB), 

5. Desa Siaga (Kemenkes), 

6. Desa Keluarga Sakinah (Kemenag), 

7. Desa Inovasi (Kemenristek Dikti), 

8. Lapangan Desa (Kemenpora), 

9. Agroindustri Pedesaan (Kementan), 

10. Desa Wisata (Kemenpar), 

11. Desa Industri Mandiri (Kemenperin), 


12. Desa Mandiri Energi (Kemen ESDM), 

13. Kampung Iklim (KLHK), 

14. Pasar Rakyat (Kemendag), 

15. Satu Desa Satu Produk - OVOP 
(Kemenkop UKM), 

16. Desa Pesisir Tangguh (KKP), 

17. PISEW & Bedah Rumah (Kemen 
PUPR), 

18. TNI Manunggal Membangun Desa - 
TMMB (Kemenhan), 

19. Desa Sadar Hukum (Kemenkumham). 

20. Desa Pilot, Desa Padat Karya Tunai 
(Kemenko PM K) 



PROSES PENGEMBANGAN DAN 
ELAKSANAAN STRATEGI ADVOKASI 



PEMBENTUKAN POKJA 
KAB/KOTA 

(SK Bupati/Walikota + 
dari APBD) 


i 


PELAKSANAAN 
ADVOKASI KEPALA 
DAERAH DAN LINTAS 
SEKTOR 


i 


PERTEMUAN KONSULTASI 
RENCANA KERJA 
KAMPUNG KB KEPADA 
LINTAS SEKTOR 


PENINGKATAN KAPASITAS 
ADVOKASI POKJA 
KAB/KOTA 


PENYUSUNAN RENCANA 
KERJA ADVOKASI POKJA 
KAB/KOTA 




FASILITASI PENYUSUNAN 
RENCANA KERJA KAMPUNG KB 

(desa dan melibatkan kec.) 



EVALUASI DAN 
MONITORING 


Sumber: DiadaptasiYCCP 














MEKANISME PENGELOLAAN 



• Identifikasi masalah dan potensi kampung (berbasis data dan analisis situasi 

• Sarasehan situasi kampung (pokja, pemilik wilayah dan perwakilan masyarakat) 

• Penentuan prioritas masalah dan ouput yang ingin dicapai 

• Penyusunan rencana kerja (renja) 

• Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan renja (Pembagian tugas - membuat proposal, 

PERSIAPAN 


menghubungi pihak terkait, menggerarakan masyarakat) 



• Advokasi kepada stakeholder terkait 

PELAKSANAAN 

• Sosialisasi kepada masyarakat 


• Intervensi kegiatan 


• Pencatatan dan pelaporan 




MONEV 

• Pertemuan rutin pokja terhadap pelaksanaan rencana kerja dan capaian 
program 

• Monev berjenjang dan terpadu antar komponen terlibat 

• Analisis data hasil laporan Kampung KB 









CoE Kampung KB 

• CoE kampung KB, dimaksudkan untuk menyediakan Kampung 
KB percontohan di setiap provinsi (2018). 

• Kampung KB yang terpilih sebagai CoE diharapkan dapat 
sebagai rujukan bagi Kampung KB lain dalam hal pengelolaan 
dan pengoptimalan segala potensi kampung untuk 
membangun masyarakat dan wilayah menuju kemandirian 
dan kesejahteraan. 

• CoE merupakan titik awal kita untuk memberikan percontohan 
dan penteladanan dalam pengelolaan Kampung KB, untuk 
selanjutnya diikuti oleh Kampung Kb lainnya. 




KFMFNTFRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

DIR.HKTORAT |FNJM#AI INFORMASI nAM KOMUNIKASIHU8IIK 

7N %irtWfrV.-r 
KOlVMNFO 11 ’ 1 - 1 ■"■ "'Li ■ iL . j - 1 ■ ■ f h I .. ' !<■■■... ..r>- -■ ! 


\.n*or Murt^V’ 

Puri ku I uiftuDgui Akilvftal I ■ "ir^M I li j* £irpjr* 

Vijm ( nn-n KVIll iHPS 


K ;pnJj Vdi. 

t'|J 1K-|iiiI i 1 .i| fii L j-.j. PrmarrnklH lliR 

InrnrniisilAnrEM tfliKEM 

di 

un'iiJE 


Ik-Jirsiiksi I n-inik'-i hwihkn Si'mirr i Iriin „ -l > Ifc bertim: JJukimuin 
IV'TCknsiK-rajii Aiian 1 i anu:-; hVI11 -W IK huminir nan Ki im iinU-i iLin Inl-mimik.i 

innpunyji ium- untuk irin-jp. ,il-a-j tini V-.i.r■ - >; VIII ''A A Vli-nimlpkl iipjiii j 

iiiilmkhi l.rHhiE aoli ::i:mi mnjpu mcik;> mnNiii [Vi iii^ujii 111= ll-TJ Kr<<nMil. Iruhi'i» i; 
«uni KiLirLuoni dn*pin i'iriuLi ’^hnnl ih u u-li.--» AUnil ^^'111 ?fi! £ >lm 

■„i i nihiriiui pciTUfiniph Uinii.i hiniiuk^iil ,iLn ilK.MakJiAi1-Mi kainmu E.iurvbU Hiir.rU*]iru 
■;.nrn k=Tii 'hjrrrpyritf.A.'rfii 

I mm (w linpiim \nn\i Amuk r mnnhuilrm^-ifc-. pjpu ra Julur. idJipki I H.T 

,:-V* KI UH t i Ji rH P k*^i .k-V;ln ?lr riK* A vBII (svril >m .. klLiiil uJhiFrill M 

Jil'K ■■ IMIIilidl ■ ■ ■ -1: ■ 1 1 ■ I hll|i- -Vk-H liujd k - 1TI i n Tl-. KI!. i iJ» 1 -- . . h ini' ini u> i 

- _ r L : 111 1 - i.jii jinln liirii:n- -a uyv Jukv lipKuii UllU.klli ill kufii ili .i iLii liiiiiinl. rh.lnLji.un 
kimlii Ip'iiLi hiniprar.l 

J 111 i" n 11111 i r ,'^Ti^n hai l^r^cbuL Lu.kl llkvis.w I kiil.iMi '-■mii.I.ii imliii :lap.il m.- ndhiuip. 
k-.- m i ■ i l. ■ - I ■ a 11 1 1.1 | |nn l'uj | ■ 11 n mi mc U hi ijllllua i Kuii|ijiii Ki-liiwim [Lttiiljei ; a 11 i k ,1111 
11 k- 1 r r - I a i|||kllllCSJ 1 iLh'I N iMI .-.im Lm k.iiL-in 1 1 r 1 1 l- ■; i -■ dl:n Inp^iuT; l*jr. .||ijj|-jr. .J 11^.- j i 
rru- 1 ir:il: 

U n Lu k inMmui- lul'ili Iajuii iL|iu. nv.-n^liiilumgi "ii* ln.br-. iiiM^i.-iHr-hV'liiin -V n J ■ 
MuilFm ? ■ -S I 2 RII 11 -J| 1 E’». 1 ■ i. «i Luth -Lim|iaiLin «iz- [v-pjimiji -Jui L. :|«uw.i >dll|f taj 1 1 . 

.1 .L-Eck-in 1 ,-riiu b;mh. 


PiirkrijTlputlc-ril 
)n|.i nTMTi dan U .(niuii.-L.H--i Pulibk 


jt**^ 

Ki.t-taflCJ Nik-tii '■ L i-Ji:i>-1 11 1j 


ir-ir ' 11 

‘ IIhi i K.aa 1 jj 11 1-_>.iiL.i alia-rnm-n 

2. 1 AL-pJi I! J ■ L a ■ Kcpti iudiJuii ilm N'J lu .. 'Icttj-utij RpinpJ 1 llk h fVN| 


LOMBA GAPURA KAMPUNG KB 
DALAM RANGKA HARI 
KEMERDEKAAN RI DAN ASEAN 
GAMES 


Diselenggarakan 

oleh 

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 


Hadiah Utama : 25 JUTA 

Waktu pengumpulan foto dan video 
5 sd 19 Agustus 2018 








SEMANGAT 



Bersama kita bisa! 

untuk Indonesia Sejahtera, bebas gizi buruk dan 

pembangunan desa. 


TERIMA KASIH 



















